2023-2024 


PROPOSAL 
ANGGARAN PERLENGKAPAN 


BUKU TAHUNAN & CATATAN AKHIR 
SEKOLAH 


TAHUN AJARAN 2023-2024 


SMK BUDI UTOMO 


GADINGMANGU - PERAK - JOMBANG 


JAWA TIMUR 61461 


ISUNSET 


2023-2024 


PROPOSAL 
ANGGRAN PERLENGKAPAN 


BUKU TAHUNAN & CATATAN AKHIR 
SEKOLAH 


TAHUN AJARAN 2023-2024 


SMK BUDI UTOMO 
GADINGMANGU - PERAK - JOMBANG 
JAWA TIMUR 61461 


Telp. (0321)879157 


|SUNSET 


2023-2024 


PROPOSAL 
ANGGARAN PERLENGKAPAN 


BUKU TAHUNAN DAN CATATAN AKHIR SEKOLAH 
SMK BUDI UTOMO 2023-2024 


I. LATAR BELAKANG 


Menjadi siswa-siswi di SMK BUDI UTOMO adalah suatu kebanggaan. Kenangan 
dikala remaja semasa sekolah yang penuh dinamika terukir dengan manisnya. 
Saat-saat SMK adalah pembentukan jati diri menjadi manusia dewasa yang penuh 
dengan cita-cita dan cinta. Masa yang penuh dengan gejolak, kreativitas 
pengembangan kepribadian, penggalian dasar-dasar keilmuan, penanaman 
kepedulian dan persiapan menuju masa depan. Sehingga sebuah ungkapan terukir 
bahwa tiada masa paling indah selain masa-masa sewaktu di sekolah. 

Penggalian ilmu semasa SMK akan kita kembangkan dan aplikasikan dalam 
karya untuk keluarga kita. Ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan ikhlas 
telah mampu mengantar kita menempuh perjalanan waktu sebagai bekal berjuang 
dan mandiri. Rasa ingin mengenang kembali saat berada dalam kebersamaan 
yang penuh dengan kekeluargaan, keceriaan dan kesetiakawanan tentu sangat 
kuat sekali. Rasanya kebahagian saat belajar bersama baru dialami kemarin, tak 
terasa sudah sekian tahun telah berlalu. Pertemuan dengan teman-teman waktu 
belajar bersama, tentu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bila dapat dikenang 
kembali suatu saat nanti. Sehingga sebuah BUKU TAHUNAN DAN CATATAN AKHIR 
SEKOLAH menjadi sebuah media untuk mengingat masa-masa itu. Berdasarkan 
pemikiran diatas, maka beberapa siswa-siswi mengadakan pertemuan yang 
menghasilkan suatu gagasan untuk mewujudkan Buku Tahunan dan Catatan Akhir 
Sekolah khususnya bagi seluruh siswa-siswi SMK BUDI UTOMO. 

Kemudian pada akhirnya buku dan video ini diharapkan mampu menghasilkan 
kontribusi positif bagi para alumni maupun bagi sekolah. Para alumni dapat 
membentuk suatu ikatan alumni sebagai wadah silaturahim antar alumni dengan 
alumni serta membantu usaha-usaha tercapainya 3 suskses dan 6 thobiat luhur 
sebagai tujuan dari kemajuan generasi penerus yang memiliki karakter profesional 
dan religius. Selain itu untuk melahirkan siswa-siswi yang dapat menjadi generasi 


yang sukses dunia akhirot dan generasi yang berpengaruh ditengah masyarakat. 


|SUNSET 


2023-2024 


TEMA DAN JUDUL 


Kegiatan pembuatan Buku Tahunan dan Video ke XXIII SMK BUDI UTOMO Tahun 
Pelajaran 2023-2024 ini, mengambil tema “VINTAGE”. Tema ini merupakan 
sebuah pikiran bersama siswa kelas XII sehingga tercetuslah sebuah gagasan 
tersebut. 


Nama angkatan tahun ini adalah “SUNSET” dengan arti “Tentang waktu yang 
selalu berputar mengarungi kenangan yang abadi”, Sedangkan judul dari Buku 
Tahunan ini adalah “SUNSET”. Dan untuk videonya berjudul “SUNSET CLASS 
FULL OF MEMORIES”. Maka harapan kami dengan adanya Buku Tahunan dan 
Video ini akan menjadikan semua momen yang telah dihadapi ketika menimba 
ilmu di SMK BUDI UTOMO suatu bekal juga persiapan yang disimpan baik-baik 
dalam pikiran untuk melakukan suatu langkah yang hebat yang akan menjadikan 
suatu akhir yang hebat. 


DASAR DAN TUJUAN KEGIATAN 

Pembuatan Buku Tahunan dan Catatan Akhir Sekolah merupakan hasil buah 
karya siswa-siswi SMK BUDI UTOMO dan berdasarkan konsultasi siswa kelas XII 
dengan kepala sekolah SMK BUDI UTOMO. Selain itu merupakan program 
tahunan OSIS SMK BUDI UTOMO Tahun Ajaran 2023-2024 serta menyerap 


aspirasi seluruh siswa-siswi kelas XII. 


Adapun tujuan pembuatan Buku Tahunan dan Catatan Akhir Sekolah SMK BUDI 
UTOMO adalah: 

e Mempererat tali silaturohim antara sesama siswa dan siswi dengan para 
guru. 

e Sebagai album kenangan yang dapat mengingatkan kembali siswa dengan 
perjuangannya selama menempuh pendidikan di SMK BUDI UTOMO. 

e Sebagai media untuk menyalurkan karya siswa SMK BUDI UTOMO dalam 
bidang photo editor, desain photo, video editing, dan kreatifitas lainnya. 

e Sebagai hadiah indah untuk para lulusan SMK BUDI UTOMO. 


(SUNSET 


Adapun perlengkapan yang ada sebagai berikut : 

-soft box : 2 biji 

-trippod : 2 biji 

-kepala soft box : 1 biji 

-background polosan : 4 biji ( hitam,oren,abu-abu,cream ) 
Adapun perlengkapan yang dibutuhkan sebagai berikut : 


2023-2024 


(SUNSET 


